AT TAHRIM 
(Mengharamkan) 
Surah ke-66 
12 Ayat. Madaniyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan 
apa yang Alloh halalkan bagimu; kamu mencari 
kesenangan isteri-isterimu? Dan Alloh Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang 

2. Sesungguhnya Alloh telah mewajibkan 
kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan 
Alloh adalah Pelindungmu dan Dia Maha 
Mengetahui lagi Mahabijaksana. 

3. Dan (ingatlah) ketika Nabi merahasiakan 
tentang sebagian pembicaraan istri-istrinya. Maka 
tatkala ia (Hafsah) membicarakan sesuatu dengan 
Aisyah dan Alloh memberitahukan (pembicaraan 
Hafsah dan Aisyah itu) kepada Nabi, dia 
(Muhammad) beritahukan sebagian pembicaraan 
itu dan dia (Muhammad) sembunyikan sebagian 
lagi pembicaraan itu (dari Hafsah). Maka tatkala 
dia (Muhammad) memberitahu (pembicaraan 
antara Hafsah dan Aisyah itu) kepada Hafsah, lalu 
ia (Hafsah) bertanya: " Siapa yang memberitahumu 
akan hal ini?" Nabi menjawab: "yang 
memberitahukan kepadaku adalah Alloh Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Melihat". 

4. Jika kamu berdua bertobat kepada Alloh, 
maka sesungguhnya hati kamu berdua telah 


condong (untuk menerima kebaikan); dan jika 
kamu berdua bantu-membantu menyusahkan 
Nabi, maka sesungguhnya Alloh adalah 


Pelindungnya dan (begitu pula) malaikat Jibril dan 
orang yang baik dari orang-orang yang mukmin 
(atau beriman); dan selain dari itu malaikat- 
malaikat adalah penolongnya pula. 

5. Boleh jadi (diizinkan) Tuhannya jika Nabi 
menceraikan kamu, bahwa Dia akan menggantikan 
kamu dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada 
kamu, perempuan muslim yang patuh, yang 
beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, 
yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. 


YATT EAA 


Suratut Tahrim 
P 5) b j 
LNN u A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


P. 
M 5 M -ərz AN RA = vi 
dan istri-istri kesenangan/ kamu bagi Alloh meng- apa kamuha- ke- Nabi wahai 
Alloh kamu keridaan mencari kamu halalkan yang  ramkan napa 


Yā-ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu mā ahallal lāhu lak tabtaghi mardhāta azwājik wallahu 


KI IL. Aa f [Í s> | ne A) B> T BR 
l yep Ee .' D JPE 
pelindung dan sumpah-2 pembe- kepada Alloh mewa- sesung- Maha Maha Pe- 
kalian Alloh kalian basan kalian jibkan guhnya 1 Penyayang 
ngampun 
ghafūrur rahim (1) Qad faradhal lāhu lakum tahillata aimanikum wallahu maulakum 
TI 3 E I 3? CAN 
A Sa D. Ai a 
pembi- istri- seba- ke- Nabi meraha- Maha- Maha Me- dan 
caraan istrinya gian pada siakan ta 2 bijaksana ngetahui Dia 
wahuwal `alimul hakim (2) Wa-idz asarran nabiyyu ilā ba`dhi azwajihi haditsan 
T 27 PE LLA g A 27 zgr aX SR PLA >r ger 
Jaw fe El AR) ŻE ae AN SAS A KAK Ll 
å P. 
seba- dari dan dia palingkan/ sebagi- dia beri- kepada- Alloh dan menya- dengan- ia membe- maka 
gian sembunyikan annya tahukan nya (Nabi) takannya nya ritakan tatkala 
falammā nabba-at bihi wa-azh-harahul lāhu `alaihi `arrafa ba`dhahū wa-a`radha `am ba`dh 
E Grr 


San aad gE Ié bE É% 
w w oe 

gu mg G ° 2 

Maha memberita- dia ber- ini/ ia ber- dengan- dia membe- maka 

Melihat kan kepadaku kata hal itu yang kata nya ritahunya tatkala 


falammā nabba-ahā bihi qālat man amba-aka hadzā qāla nabba-aniyal `alīimul khabir 


ae KE G Ka 5 í 


atasnya/ kalian berdua dan condong/ maka sesung- Alloh ke- 
Nabi bantu-membantu jika cenderung guhnya pada 
(3) In tatūbā ilal lāhi faqad shaghat qulūbukumā wa-in tazhāharā `alaihi 


AZ KA >, As 7 \ a7 7 D 
CERNI i COFA] Ala peg ada a al Hb 


jÉ y ¿Ík 


memberi- siapa 
tahu mu 


vè 


Maha Me- 
ngetahui 


A ZA. > 


Va ol 


DL L£ 


Ero Du 


hati kalian 
berdua 


ARN 

C) 

NYI 
kalian jika 


tobat 3 


dan orang-orang dan orang dan pelin- Dia Alloh maka se- 
malaikat yang mukmin yang baik Jibril dungnya sungguhnya 
fa-innal lāha huwa maulāhu wajibrīlu washalihul mu“minin walmala-ikatu 
f 727 = 2) a zr i > 7A ARN Z Za L DLI 
aa w aA K Aa D e G Fub A a 
>19) AS O ÒL ay aet A A J ) 
istri- Dia akan meng- bah- dia mencerai- jika Tuhan- boleh pembantu/ demi- sesu- 
istri gantikannya wa kan kalian nya jadi 4 penolong kian/itu dah 


ba`da dzālika zhahir (4) `asā rabbuhu in thallaqakunna ay yubdilahu azwajan 


A A 
n \ —- 2 g” y >22 A 2y fər 


yang ber- yang ber- yang ber- yang muslimah 
puasa ibadah tobat taat yang patuh 
khairam minkunna muslimātim mu“minātin qānitātin ta-ibatin `ābidātin sa-ihatin 


daripada yang lebih 
kalian baik 


yang 
beriman 


Ks ka 


dan keluar- diri peliha- 
ga kalian kalian ralah 


tsayyibatiw wa-abkara (5) Ya-ayyuhal ladzina āmanū qu anfusakum wa-ahlikum 


K4 EY ERA 
£ e 


lal Sa EE oR (z Lo 


mereka orang-2 wahai dan pe- yang 
beriman yang 5 rawan janda 


A . PA ALS ? Lr A IAS PRA 
aa Die Deala a os, GU 





yang yang malaikat atas- dan batu- manusia bahan api/ 
keras kasar nya batu bakarnya neraka 
nāraw waqūduhan nāsu walhijaratu `alaihā mala-ikatun ghilazhun syidādul 
EE P 2917A C PES AA Pu a A É e / > A 2I E 
SIPAS SARA Dl Iya Y 
wahai mereka di- apa dan mereka Dia perintah- apa Alloh mereka men- tidak 
6 perintahkan yang mengerjakan kan mereka yang durhakai 
lā ya`shūnal lāha mā amarahum wayaf`alūna mā yu“marūn (6) Yā-ayyuhal 
EN € Sopr aL A ý Pa ERs Ki DAN | P ES 
kalian kalian apa kalian dibe- sungguh hari kalian menge- ja- mereka orang-2 
7 kerjakan adalah yang ri balasan hanyalah ini mukakan uzur ngan kafir yang 
ladzina kafarū lā ta`tadzirul yaum innamā tujzauna mā kuntum ta`malūn (7) 
Ku yg tA A A v A Sa KA A Aa 
5 D A a D y Zl KG 


Tuhan boleh jadi/ mu- sungguh-2 tobat Alloh ke- bertobat- mereka orang-orang wahai 
Kalian dah-mudahan dan ikhlas pada lah kalian beriman yang 
Ya-ayyuhal ladzina āmanūŭ tabu ilal lāhi taubatan nashūĥħan `asā rabbukum 
/ Pa A \ A PE 27 
2 D. E > š o > > A A A 
Paai r 2 ” .. 
mengalir surga- dan akan mema- kesalahan-ke- dari akan mengha- bah- 
surga sukkan kalian salahan kalian kalian pus/menutupi wa 


ay yukaffira `ankum sayyi-atikum wayudkhilakum jannatin tajri 


—— 


UA P E Di `y 23 e y2 ? 
La a A ani Sa Y P NI 


mereka dan orang- Nabi Alloh menghi- ti- pada sungai- bawah- dari 
beriman orang yang nakan dak hari sungai nya 
min tahtihal anhāru yauma lā yukhzil lāhun nabiyya walladzina Amani 
ag AA A DI 1 r > pa pa >48 Tes 
o l SN oa > 4>? > > P \ > y 
Co oa eeb a EK AD y a 
pan A r 
Tuhan mereka me- dan di sebelah hadapan di berjalan/ cahaya bersa- 
kami ngatakan kanan mereka mereka antara bersinar mereka ma dia 
ma`ah nūruhum yas`ā baina aidihim wabi-aimānihim yaqūlūna rabbana 
(D 2 y DPS. P LI 
D o > ps p % .-. 
O 25 ý Jj g GÉ G pn eh G il 
Maha- segala atas sesungguh- bagi dan am- cahaya bagi sempur- 
8 kuasa suatu nya Engkau kami punilah kami kami nakanlah 
atmim lana nūranā waghfir lana innaka `alā kulli syai-in qadir (8) 
z LA PRs y yA? S 5 A - pa Pa Pa 
& > e w 
mae el SARA UU Jala Zal G- L 
Va O L I Po o 
atas /terha- dan bersik- dan orang- orang- perangi- Nabi wahai 
dap mereka ap keraslah orang munafik orang kafir lah 
Yā-ayyuhan nabiyyu jāhidil kuffāra walmunāfiqina waghluzh `alaihim 
AA AY Z o A> 7? AR BAGAL Jo E 
perum- Alloh telah tempat dan sebu- neraka Ja- dan tempat 
pamaan membuat 9 kembali ruk-buruk hanam tinggal mereka 
wama“wāhum jahannamu wabi“sal mashir (9) Dharabal lāhu matsalal 
PERA ce å a AE >A KEA Pa Pa 
D £ z 7 ol D ET Sp D) a na 
di ba- keduanya Luth dan istri Nuh istri mereka bagi orang- 
wah adalah kafir orang yang 


liladzina kafarum ra-ata nūħiw wam ra-ata lūth kānatā tahta 


6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia dan batu; Neraka itu 
dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, 
dan tidak mendurhakai Alloh terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan. 

7. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu 
mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya 
kamu hanya diberi balasan menurut apa yang 
kamu kerjakan. 

8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah 
kalian kepada Alloh dengan tobat yang sungguh- 
sungguh dan ikhlas (atau salat taubatan nasuha). 
Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi 
kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke 
dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, pada hari ketika Alloh tidak menghinakan 
Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dia; 
sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di 
sebelah kanan mereka, sambil mereka 
mengatakan: "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah 
bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 
Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala 
sesuatu". 

9. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan 
orang-orang munafik dan bersikap keraslah 
terhadap mereka. Tempat tinggal mereka adalah 
neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk 
tempat kembali. 

10. Alloh membuat isteri Nuh dan isteri Luth 
sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. 
Kedua isteri itu berada di bawah pengawasan dua 
orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba 
Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada 
suami mereka berdua, maka kedua isteri mereka 
itu tidak mampu (lari) sedikitpun dari (siksa) Alloh; 
dan dikatakan (kepada kedua isteri itu): "Masuklah 
kamu berdua ke dalam neraka bersama orang- 
orang yang masuk (neraka)". 


11. Dan Alloh membuat isteri Fir'aun 
perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, 
ketika ia berkata: "Ya Tuhanku, bangunkanlah 


untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga, dan 
selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, 
dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. 

12. dan Maryam putri Imran yang memelihara 
kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam 
rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan 
dia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab- 
Kitab-Nya, dan dia termasuk orang-orang yang 
taat. 


Mg P >A EtA PAN a Pa AE > 21, 
Lre mw AH Gan lð god Jo b Le OM SA 
dari me- mampu maka lalu keduanya berkhia- dua orang hamba dari dua orang 
reka berdua keduanya tidak natkepada mereka berdua saleh Kami hamba 
'abdaini min `ibādinā shalihaini fakhanatahuma falam yughniyā `anhumā 
A PE. LS FA A A > A an Í > A 2 
Q:) Al \ : - K=; kb Voo A 
O A “v o yl Js e 2 
orang-orang ber- api/ne- masuklah ka- dan di- sesuatu/ Alloh dari 
10 yang masuk sama raka lian berdua katakan sedikit pun 
minal lāhi syai-aw waqilad khulan nara ma'ad dakhilin (10) 
4 A >” >, 1 Zg P > Dw GLI SA 
l D ok a O a al Gs 
ketika Fir aun istri mereka bagi orang- perum- Alloh dan 
beriman orang yang pamaan membuat 
Wadharabal lāhu matsalal lilladzina āmanum ra-ata fir'auna idz 
s ?17?. - Ta - Ai a > > w A > < A 
- $ E e e 
Fir'aun dari dn a surga da- sebuah di sisi- untuk- bangun- Tuhan- ia ber- 
kanlah aku lam rumah Mu ku kan ku kata 
qālat rabbib ni li `indaka baitan fil ij Canai min fir`auna 
s 1> PIPERA | A vr PE 
2°” | gg Pe 
CAN P 9 GG) Zan s> A A D g ass 
putri orang-orang kaum dari dan selamat- dan perbua- 
Na 11 yang zalim kanlah aku tannya 


wa'amalihi wanajjini minal qaumizh zhalimin (11) Wamaryamab nata 


pa SA 5 A T 
>22) S kaana kada 
ruh sebagian ke da- maka Kami kemaluannya/ 
Kami dari lamnya tiupkan kehormatannya 


'imranal lati aħshanat farjahā fanafakhnā fihi mir rūħinā 


; > R s A A L 
id y E a P 


dari/ 
termasuk 


dan ia dan kitab- Tuhan- 
adalah kitab-Nya nya 
washaddaqat bikalimāti rabbiha wakutubihi wakānat minal qanitin (12) 


orang-orang 
12 yang taat 


Wa Ca í 


> 


(ODA 
CN 
$ 


ia meme- yang “Imran 
lihara 
\ K LGLI 
o 9 
1 r Pad 
dengan dan ia mem- 
kalimat benarkan 


